Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan Dan Keuangan 
01-30 April 2023 


FT 


yayasan 
id pendidikan 

islam 

al atsari 


Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 


JI. Pogung Rejo No.412, Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta 
+62 822-3364-4038 


@ www.ypia.or.id 


ng A su 
ng Gu 


Daurah Intensif Pagi Ramadhan 


Waktu : Setiap Hari 1-20 Ramadhan 1444 H 
Tempat : Masjid Al Ashri 

Kitab Panduan : Tagribul Wushul fii Tsalatsatul Ushul 
Pemateri : Ustadz Dr. Aris Munandar, M.PI. 


Daurah Kitabut Tauhid 

Waktu : Sabtu dan Ahad, 29-30 April & 6-7 Mei 2023 
Tempat : Masjid Pogung Baru 

Kitab Panduan : Kitabut Tauhid 

Pemateri : Ustadz Ikrimah 


Program Pengabdian Alumni 
Ma'had al-'1Imi 1442/1443 H 


Tugas Akhir Santri Ma'had Al “Ilmi 


Waktu  : Selasa, 7 Maret - 8 September 2023 
Tempat : Offline & Online 


z * Ru 
Ybia w aihn (teri 


Program Kelas Bahasa Arab Intensif 
Ramadhan 1444 H Offline dan Online MUBK 
Waktu : Setiap hari, 1-20 Ramadhan 1444 H 
Tempat : Online via Zoom, Offline (Kantor YPIA) 
Jumlah Pengajar :1 

Jumlah Peserta :113 


Program Tahsin Intensif Ramadhan 1444 H 
Waktu — :Setiap hari, 1-20 Ramadhan 1444 H 
Tempat: Offline Masjid Pogung Raya, Online (Zoom) 
Pengajar :15 Pengajar Intensif (5 Ikhwan & 10 Akhawat) 
Santri :130 Santri (44 Ikhwan & 86 Akhawat) 
Pertemuan : 9/20 Pertemuan (termasuk ujian) 


Pelatihan Pengurusan Jenazah 


Waktu :Ahad, 1 Ramadhan 1444 H | 2 April 2023 
Tempat  :Offline Masjid Pogung Raya, Online (Zoom) 
santri :101 peserta offline dan 25 peserta online 


mahadumar.id 


yan wanan 


Waktu :7,14 dan 28 April 2023 
Tempat : Masjid-masjid sekitar UGM & Pogung 
Jumlah Peserta : 8-10 orang 


Waktu :1- 20 Ramadan 1444H 
Tempat : Masjid Al-Ashri Pogung Rejo & 
Masjid Pogung Baru 
Peserta :100 orang (25 orang warga wisma muslim) 
Kitab : Ushul Tsalatsah & Syarah Hadist Arbain 
Syaikh Asy Syatsri 


Selama sebulan penuh bulan April wisma muslim meliburkan kelas Bahasa Arab dan Tauhid. 
Warga wisma muslim diarahkan untuk mengikuti kajian intensif Ramadan bersama 

Ustadz Dr. Aris Munandar, MPI. Selain itu, warga wisma juga diminta aktif dalam kepanitian 
Semarak Ramadan YPIA 1444H. 


@ wisma.muslim.or 


yan eimai 


Jumlah Lembar/cetak : 
10 RIM (5.000 lembar) 


* 3-4 poster setiap pekan: 
poster dakwah dari materi buletin, 
poster ringkasan dan bedah buletin, 
poster donasi, poster edisi dan 
pdf pekanan 

#web, bit.ly/box.com, instagram, facebook, 
100 grup WA, telegram dan broadcasted 


* Total titik jogja: 117 
* Luar jogja: 80 


*Pekan2 
Masjid Darul Islam 
Ustaz Abu Umair 
60-70 Jamaah 

*Pekan 3 
Mushola Babussalam 
Ustaz Hasyim Ikhwanuddin 
30-40 Jamaah 


ypia FRIM 
Waktu : Tentatif Waktu : Tentatif 
Tempat :Media Sosial FKIM (IG. Telegram, Tempat — :Media Sosial FKIM (IG. Telegram, 
Grup Whatsapp, Twitter) Grup Whatsapp, Twitter) 


Output :Poster dipublikasi sebanyak 2 Poster Output — : Poster dipublikasi sebanyak 1 Poster 


Tas Mmuslimorid Y muslimahorid asar 


* Muslim.or.id : 894.492 * Muslim.or.id :31 
e Muslimah.or.id : 175.588 #Muslimah.or.id :2 
“ Muslim.or.id  : 29.816 3 Muslim.or.Id Maa 
# Muslimah.or.id : 5.852 * Muslimah.or.id : - 


* Muslim.or.id 152 


* Muslim.or.id 11 menit 24 detik ` E 
*Muslimah.or.id :57 detik * Muslimah.or.id :- 
# Muslim.or.id : -29,95% 


*Muslimah.or.id :-29,66% 


# Pada bulan April 2023, website Muslim.or.id dan 
Muslimah.or.id mengalami error di fitur analytics 
pada tanggal 19-29, yang mengakibatkan data 
pengunjung pada tanggal tersebut tidak terekam. 
Data yang tidak terekam sekitar 300.000 pengunjung 
untuk Muslim.or.id dan 50.000 untuk Muslimah.or.id. 


Ypiass- (Wmuslimorid V muslimah orid atsar 


1801 


* Muslim.or.id : 742.967 
“ Muslimah.or.id :204.300 


“ Muslim.or.id  :100.315 
# Muslimah.or.id :- 


* Muslim.or.id : [Mematikan HP yang berdering 
saat salat] (jumlah interaksi: 11.201) 
“ Muslimah.or.id :- 


Radio Muslim 1467 AM mengudara 
setiap hari dari pukul 05.30 — 21.00 
WIB. Adapun Radio streaming 
www.radiomuslim.com bisa 
disimak 24 jam nonstop. 


Total kajian rutin selama 1 bulan 
ada 202 kajian, dengan rincian 
sebagai berikut: 

- Kajian live : 80 kajian 

- Rekaman : 122 kajian 


Alhamdulillah sudah mulai diproduksi 
konten dakwah melalui media 

sosial diantaranya : 

- Poster Dakwah : 84 poster 

- Live Streaming Youtube : 58 kajian 


Samudra 


Kajian ini dilaksanakan selama bulan 
Ramadhan pagi dan sore dibersamai oleh 
ustadz Dr. Aris Munandar. Kajian ini 
bekerjasama dengan Mahad Al-llmi dan 
Panitia Semarak Ramadhan YPIA 


Tahsin Spesial Ramadhan di Radio Muslim 
pada tahun 1444 Hirjiah dilaksanakan pada 
tanggal 1-20 Ramadhan bertempat di Studio 
Radio Muslim Jogja. Kajian ini bekerjasama 
dengan panitia Semarak Ramadhan YPIA. 


Radio Muslim Jogja sebagai media 
partner dengan panitai LDK UMG meliput 
beberapa kajian diantaranya kajian yang 
dibersamai oleh ustadz Noor Akhmad 
Setiawan, ustadz Ammi Nur Baits dan 
ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. 


Kajian ini dilaksanakan di Masjid 

Al Hasanah Terban setiap menjelang 
waktu berbuka puasa. Kajian dimulai 
pukul 17.00 hingga menjelang masuk 
waktu maghrib. Insyaallah liputan kajian 
ini berlangsung hingga 20 Ramadhan. 


Ypia 


# Berkaca dari Para Salaf dalam Menyambut Ramadhan 

# Manajemen Waktu antara Ibadah dengan Dunia di Bulan Ramadhan 
* Muslimah dalam Memaksimalkan 10 Hari Terakhir Ramadhan 

* Kiat Istiqomah setelah Ramadhan 


* Ahad, 12 Maret 2023 09.00 WIB - 11.00 WIB 
* Ahad, 26 Maret 2023 
* Ahad, 9 April 2023 


Offline di Masjid Pogung Baru dan 
* Ahad, 16 April 2023 


Online via Zoom dan Live YouTube 


“ Kajian] — : Ustadzah Imroatul Azizah Ummu Yasir hafizhahallahu ta'ala 
* Kajian 2-4 : Ustadzah Nabila Ummu Abdurrahman hafizhahallahu ta'ala 


* Hadir : +95 offline dan 90 peserta online 


Campaign Pemasukan Penyaluran 
Operasional Umum YPIA 143,522,176 76,364,243 
Wisma Mahasiswa Putra dan Putri 23,004,342 54,149,800 
Dakwah Mahasiswa — 6827486” - = 
Muslim.or.id dan Muslimah.or.id 15,844,011 = 

Buletin At Tauhid 3,016,246 4,290,000 
Radio Muslim Jogja 29,993,799 14,289,000 
Pembangunan Fasilitas SDIT Yaa Bunayya 11,300,000 26,637,500 
Rumah Tahfiaz 270,086 2,600,000 
YPIA Academy 92,039,536 85,174,493 
SDIT Yaa Bunayya 61487433 — 151771100 
Wakaf Pembangunan SMP YAA BUNAYYA 12,020,499 = 
Semarak Ramadhan 1444H 3,020101 19,732,322 
Bingkisan Ramadan 50823000 - = 
Buletin Ramadan - - 

Wakaf Alquran 500000 3,500,000 
Buka Puasa Ramadan 34,959,451 102,720,000 
Kajian Spesial Ramadhan 3,345,000 4,150,000 
Zakat Maal 20,000,000 - 


Total Rp468,172,166 Rp545,378,458 


ypia.or.i ji 


